WikipediA 


Bahasa Gilaki 


T 


Bahasa Gilaki (cT Gildki ) adalah sebuah bahasa 
Kaspia, dan anggota bagian dari bahasa Iran barat laut, 
dituturkan di Provinsi Gilan, Iran. Gilaki terkait erat 
dengan Mazandarani dan kedua bahasa tersebut memiliki 
kosakata yang sama. ^ 


Meskipun bahasa Persia telah mempengaruhi Gilaki 
sebagian besar, Gilaki tetap menjadi bahasa independen 
berasal dari Iran barat laut. 


Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Gilaki". 

Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

2. A Dalb, Andrew (1998). Dictionary of Languages: 
The Definitive Reference to More Than 400 
Languages. Columbia University Press, p. 226. 
ISBN 0-231-11568-7. 

Pranala luar 


■ Scientific Information Database of the Iranian 
Academic Centerfor Education, Culture, and 
Research (https://web.archive.org/web/2012083 

1133337/http://www.sid.ir/En/index.asp) 

■ Sample recording in Gilaki (http://globalrecording 
s.net/program/C08110) 


p>l aki 

J* Gilaki 

Dituturkan di Iran, Provinsi Gilan dan 


Wilayah 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Dialek 


ISO 639-3 
Glottolog 


Linguasfer 


sebagian provinsi Mazandaran 
dan Qazvin 

Pantai barat daya Laut Kaspia 
2.4 juta (2016) 

Indo-Eropa 
■ Indo-lran 
■ Iran 
■ Iran Barat 

■ Bahasa Iran Barat Laut 
- Kaspia 

■ Gilaki 

Gilaki Barat 
Gilaki Timur 
Galeshi 

Kode bahasa 

gik 

gilal241 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/gila 
1241)&1 

58-AAC-eb 








































Area tempat Gilaki digunakan sebagai bahasa 
ibu 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Gilaki&oldid=16626934" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Maret 2020, pukul 01.35. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 










